PHOTOGRAPHY 





kembali menekuni fotografi. 

Bergabung dengan salah satu 
komunitas fotografi terbesar (waktu itu) di 
Banjarmasin. Membuka ruang dengan 
berbagai genre fotografi, berdiskusi tentang 
kekaryaan, hingga berpameran. Baik 
pameran tunggal mau pun pameran 
bersama. 


WAHYU 

RAMADHAN 


@lensakribo 

Gear: Sony A 6000, Nikon D3 


Kini, saya bekerja sebagai jurnalis 
sekaligus fotografer di media cetak. 


Fotografi itu unik. Fotografi, menuntut 
pegiatnya selalu berpikir kreatif. Fotografi 
juga bisa dijadikan senjata, meski selalu 
sarat dengan makna. Dan itulah satu dari 
sekian banyak kelebihan fotografi. 

Perkenalan saya terhadap fotografi 
tergolong baru. Tepatnya, di tahun 2009. 
Saat itu, secara tidak sengaja saya diajak 
menjadi fotografer wedding hingga akhirnya 
saya bosan dan memilih berhenti. 

Di tahun 2012, dunia fotografi di 
Banjarmasin kian ramai. Ada banyak 
komunitas foto, dengan ragam kegiatan 
‘berburu’-nya. Tahun itu pula saya putuskan 








■rec \ 

BMimmSIH 




L yy 

SYAH RYAN 
ANWARI 

@ryanrotten 


Gear: Canon 600D & 80D 


1 Mengenal dunia seni, seperti music dan 
visual dimulai saat masih duduk di bangku 
^ SMP. Masa itu adalah pertama kalinya 
. * menggunakan beberapa aplikasi Desain 
Gratis dan mencoba mendalaminya. Dalam 
& perjalanannya, akhirnya aku menemui hal 
yang mampu mengasah kreatifitas, yaitu 
fotografi. Dua hal ini tidak jauh beda bukan? 
Sama-sama mengandalkan mata untuk 
menikmatinya! 


Sampai pada akhirnya di masa-masa 
awal kuliah, aku mulai menggeluti Fotografi 
Jurnalistik karena tergabung dalam 
lembaga pers. Ketertarikanku terhadap 
sebuah momen-momen yang butuh resiko 
tinggi tentu membuat adrenalinku 
terpompa, karena setiap foto harus ada 
momen yang diceritakan bagiku sendiri. 


K 


i* 

*p2 


Sekarang aku benar-benar merasa 
penggabungan antara Musik, Desain gratis 
dan fotografi sudah membentuk diriku. 
Stage ID BJM lah menjadi salah satu 
tempat berlabuh, dengan ketertarikan 
gigs-gigs tanpa panggung, aku memberikan 
pandangan baru untuk melihat kota 
Banjarmasin dari sisi musik bawah tanah. 
Karena kerumunan rusuh di depan pemusik 
adalah tempat berburuku. 



Iari 

MhH1 


BASKARA 

@aribask / @ari.basl 



| Gear : Nikon FM2, Ricoh GR II 


Saya mengenal 
fotografi sejak akhir 
masa kuliah sekitar 
*4 tahun 2010, 

$■?' Ketertarikan muncul 
setelah seringya temen 
kuliah yang punya 
kamera minta difotoin, 
akhirnya saya mencoba 
membeli dan belajar 
lebih serius lagi, dan berhasil membeli satu 
set kamera analog Nikon FM2 plus lensa 
karena budgetnya yang terbatas. Sampai 
sekarang kamera ini masih menjadi 
andalan saya, walaupun sekarang saya 
juga motret dengan kamera pocket digital, 
hybrid lah istilah kerennya. Selain senang 
motoin temen, saya juga suka memotret 
yang berhubungan dengan aktifitas 
manusia sehari - hari atau lebih dikenal 
Human Interest dan seiring perjalanan 


waktu serta 
bertambahnya literasi 
akhirnya saya jatuh 
cinta sama “street 
photography”, 
ketertarikannya pada 
pendekatan sedikit 
berbeda dan lebih 
menantang karena kita 
lebih dipaksa untuk 
merespon momen yang tersaji di ruang 
publik, daripada mengarahkan objek atau 
subjek untuk terlihat lebih menarik. Bagi 
saya yang tinggal di daerah yang tata 
kotanya kurang baik dibanding kota - kota 
besar lainnya hal ini menjadi tantangan 
tersendiri, disini kita dipaksa “kreatif untuk 
menyajikan kekurangan tadi menjadi 
kelebihan yang tidak bakal ada di kota - 
kota besar lainnya. 








PALANGKARAYA 


MATAN 

HIGA 

(RIZKAN MAULIDI 
ANSYARI) 

@matanhiga / @ichanndut 


MATAN HIGA 

PHOTOGRAPH! 


Matan Higa adalah akun kumpulan foto- 
foto panggung milik Rizkan Maulidi Ansyari 
(@lchanndut) 

Berdomisili di Palangka Raya, akun 
Matan Higa dibuat pada September 2018. 

Matan Higa sendiri merupakan Bahasa 
Banjar yang artinya "Dari Pinggir" 
dikarenakan foto-foto yang ada kebanyakan 
diambil dari pinggir Panggung. 



iV‘ 


PRLRHGKR RAYA 


/ V x" 

g %\ 

\ 


V '• 

i. V 


, 

/■*' 


^<"~r " ■ 


X \ A j®* 

CHEESEBLOOD 

(ALOISUS ERICK) 


■-its?- I 


©cheeseblood 


I Cheeseblood adalah sebuah akun 
kumpulan foto (tidak hanya stage 
photography) dan artwork milik Erick/Aloy. 


Berjuang di Palangka Raya, akun 
Cheeseblood sudah ada sejak tahun 2012 
dimana Instagram masih sangat awam di 
Indonesia. Dan pernah 1 kali kehilangan 
akun Instagram ditahun 2016. Dan kembali 
mengulang semuanya dari nol. 


Mulai mendalami urban street 
photography hingga stage photography 
sejak tahun 2015. 


Cheeseblood pada awalnya hanya 
sebuah nickname buat gaming, namun 
tetap digunakan hingga saat ini. 


Yang memiliki arti "Keju" karena saya 
suka keju, dan "darah" karena jika kurang 
darah manusia bisa mati(intinya biar sangar 
dikit). 


** 


t 'W 


’ ' , J I (I -»11 \ f 

■J j 

CHI 


fcv- 


il 


CHE1SL 

BLOOD 


Kir? 


7 -y 

xxr. 




i 


* ** 


t fm 


MLANGKARAYA 


<> 



Seorang Ayah dari 2 anak yang 
sehari-hari bekerja juga menyalurkan hobi 
di bidang fotografi, Lebih senang disebut 
tukang foto apabila bersama Catatan Kaki. 
Lahir di Tangkiling 22 April 1986. 

Sekarang berdomisili di Palangka Raya, 
Kalteng 




x | Photography 



PRLRHGKR RAYA 


MEWGAZE 

(EWALDO SEBASTIAN) 



Dengan nama asli Ewaldo Sebastian, 
mewgaze adalah seorang mahasiswa 
tingkat akhir berbasis di kota Palangka 
Raya. 

mewgaze memiliki ketertarikan dengan 
dunia kreativitas, dari desain, fotografi, 
hingga videografi pun digelutinya. 

mewgaze mulai tertarik pada dunia 
kreativitas ini sejak SMP, diawali dengan 
bidang desain dan bidang fotografi, dan 
dilakukan sampai saat ini. 


karya-karya mewgaze bisa dicek situs 
web https://mewgaze.wixsite.com/mewgaze 





@andimuhammaddddd 


Human Interest, Natural Lighting 


Hasil tangkapan yang unik, peng frame 
an gambar yang tidak biasa, biasa kita 
jumpai di setiap karya dari Andi 
Muhammad, bahkan karya pernah dinilai 
sebagai karya terbaik oleh Bill Satya dalam 
Challenges Balikpapan6am 






BmUHPhPhN 


REZAANANDA 
PUTRA 


@Reza.a_p 


Reza sangat tertarik pada setiap 
aktivitas manusia di berbagai tempat dan 
kondisi, yang menjadikan genre foto human 
interest sebagai kegemarannya, tergabung 
di komunitas hunting pasar, membuatnya 
bisa lebih liar lagi dalam mengabadikan 
setiap aktivitas dan kondisi yang ada. 







RUBEN 


@ruben_photografer 


Ruben atau biasa di sapa bangben ini, 
memulai karirnya sebagai fotografer model 
dan tergabung dalam komunitas lensa 
manual, hasil karyanya pernah terpilih 
sebagai foto terbaik di stage fotografi 
challenges yang berhasil membawanya 
untuk mengabadikan stage di 
soundrenaline 2018 gwk bali, pewarnaan 
fotonya yang khas menjadikan karakter dari 
setiap hasil karyanya 




BALIKPAPAN 


4 

m 




IKHSAN 

TARA 

@andimuhammaddddd 



Ikhsantara atau biasa di sapa pakde 
ikhsan, aktif sejak 2004 merupakan 
seorang photografer stage yang namanya 
sudah terkenal di Balikpapan bahkan di 
anggap sebagai bapak stage photography 
balikpapan, lebih dari 10 tahun 
mengbadikan berbagai stage yang ada, skill 
pakde Ikhsan sudah tak perlu di ragukan 
lagi, pernah menjadi official photografer dari 
maherzain, hingga berhasil mengabadikan 
sang king of pop dunia Michel Jackson 
dalam framenya 



GENRE 

Photo Stage, Black and White, 
Potrait 









PONTMNRK 



r 



@notforubabe_ 

rendHmola1313agmail.com 


"WHEN SOMEONE IS 
WILLING TO POUR SO 
MUCH TIME AND EFFORT 
INTO THEIR MUSIC, 

I THINK IT'S ONLY FAIR THAT WE 
GIVE THEM THE SAME TIME AND 
_ EFFORT BACK" 

Kiki Mandau - Weekend Rocker 2018 



PONTMNRK 




"I ALWAYS FEEL 
HAPPINESS FROM YOU 

GUYS, 

THANKYOU 

INDONESIA" 


Phum Viphurit- Pekanbaru , Road To SoundrenAline 2019 







PONTMNRK 




MUHAMMAD 

AZHAR 

@muhammaddazhar 

muhammaddazhaii3agmail.com 



"WAH TERNYATA 
WINGJUGABISA 
SCREAM YAK" 

Doni Wairecjected x Wing Coffternoon - 
Soundsations Pontianak 2019 






SAMMINDA 



'r 





^f\ 



m t 2 

ft r ^ 

jr 


v * 




KUSMAS RIADI 


@aryad08 

Gear: Canon 80D 






Awal mulai fotografi tahun 2015. Yang 
mana pada saat itu masih ngeband di 
sekolah SMAdan saya menjadi seorang 
bassist. Saat itu masih belum punya gitar 
bass saya sendiri, jadi masih pake punya 
sekolah dan harus ganti-gantian kalo mau 
memakai. 

Suatu ketika saya melihat dan mencoba 
mengikuti lomba fotografi bermodalkan 
minjam kamera, yang mana pada saat itu 
rencananya hadiahnya jika menang bakal 
dipakai untuk membeli gitar bass. Ternyata 


Untuk genre, diawal memulai fotografi saya 
bisa dibilang lebih ke street dan landscape 
alasannya mudah dicoba dan murah, 
sampai akhirnya pada tahun 2017 secara 
tidak sengaja mengenal stage foto / musik 
fotografi, dari situ saya mencoba 
mendalami tentang stage fotografi sampai 
sekarang, bisa ikut tour 5 kota melintas 
pulau Sumatra sebagai fotografer stage jadi 
salah satu pengalaman paling 
menyenangkan selama saya memulai 
mendalami stage fotografi 



pada saat itu saya tidak menang dan malah 
keterusan / kecanduan bermain fotografi 
sampai tahun 2016 saya memutuskan 
untuk tidak jadi membeli gitar bass dan 



\ 


memilih membeli kamera kemudian 
meninggalkan bermain musik dan mencoba 
mendalami fotografi 




Photography | x 





Eui 




jalanan ini simpel hanya kejelihan mata 
yang perlu di asah untuk mendapatkan 
momen - momen yang bagus. 


Saya masuk di dunia fotografi ini pada 
tahun 2014, namun hanya sekedarfoto 
iseng saja menggunakan kamera 
handphone. 


Awalnya saya tidak tahu sama sekali 
dasar seputar dari fotografi, sebelumnya 
foto “ngasal” begitu. Pada tahun 2015 saya 
diajak teman ke suatu cafe di Samarinda 
untuk bertemu dengan komunitas fotografi 
yang berbasis handphone dan 
di situ saya tertarik ingin 
belajar lebih dalam 
seputar fotografi ini. 

Setelah saya tau 
dasar fotografi saya 
langsung mencoba apa 
yang saya pelajari di 
komunitas saya dan 
saya lebih tertarik 
foto jalanan 
karena sesuai 
dengan hobi 
saya yang jalan 
apalagi fotografi 


MUHAMMAD RISKY 
RAD ITT YA SYAM r 
ALAYDRUS 


@mamen_syam I Gear: Sony A6000 















mmrn * 




Saya belajar photography pada saat 
tahun 2011,berawal sering ikut teman 
hunting photo sampai akhirnya bisa 
menggunakan kamera dan mempelajari 
dasar-dasar photography. 

Di tahun 2015 ketika maraknya 
photo-photo di pegunungan atau yg bisa 
juga di sebut genre folk,karna biaya 
traveling yg cukup mahal untuk ke 
daerah-daerah tersebut,akhirnya saya 
memanfaatkan gedung-gedung tua di 
samarinda dan sekitarnya untuk bahan 
photo,sampai akhirnya saya bergabung 
dengan komunitas urbex people. 


untuk genre sendiri saya menyukai 
genre urban/street photography. 





MlulMI'h* 


RESAALIF 
UTAMA fp 

@resaalifutama I ■ \ 



Gear: Sony A6000 


Saya terjun ke dunia fotografi sejak 
tahun 2016, saya banyak belajar fotografi 
dari teman-teman di komunitas Urbex 
People dan Yicam Samarinda. 


Fotografi sendiri hanya sekedar hobi 
bagi saya. Untuk genre fotografi yang saya 
minati sendiri lebih tertarik ke potrait. 


i m 

£MMUfVjg^N 




SWUNG 



Fotografer: Apry 

Apry yang memulai hobinya lewat jepretan simple dipinggir jalan coba memotret 
aksi panggung di salah satu gigs komunitas music di sanggau, karena feel nya kini 
apry menjadi salah satu photographer andalan sebuah Band di Kota Sanggau 


Photography | 



FOCUS ON YOUR DREAM 


Fotografer: Wawan 


Wawan merupakan seorang professional wedding photographer yang kini 
memulai menyambangi hobinya lewat jepretan human interest, karena taste nya 
yang unik akhirnya Wawan dan “FATAL PLAN” berkolaborasi dalam project Album 

Fatal Plan. 


Photography | x 



















MUSIC 





SLAP If 

OUT 


ASAL : PALANCKA RAYA 

GENRE : EXPERIMENTAL POST-HARDCORE 

INSTAGRAM: SLAPITOUTMUSIC 

TWITTER : SLAPITOUTBAND 

FACEBOOK: SLAPITOUTMUSIC 

YOUTUBE : SLAP IT OUT 


Experimental Post-Hard core band yang berasal dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 
Indonesia. Dibentuk pada 14 February 2010, selama beberapa tahun terakhir, Slap It Out 
telah mengalami bongkar pasang personil, hingga akhirnya terbentuk formasi terakhir 
yang beranggotakan leal (Vocal), Abong (Lead Guitar 1), Pras (Lead Guitar 2), Ifin (Bass), 
dan Renold (Drum). 


Telah merasakan pahit manisnya berjuang sebagai band indiependent di daerah yang 
jarang ter-expose di bidang musik underground, dengan berinisiatif ingin merubah 


pandangan masyarakat luar terhadap kota Palangkaraya terutama di bidang musik 


underground, berbekal semangat dan keinginan untuk didengar. Slapitout merilis 
album perdananya yang bertajuk "AThousand Fairytale” pada tanggal 25 September 


2016 lalu, bertemakan tentang kehidupan dan curahan hati para personil, album ini 
menjadi pertaruhan Slapitout untuk melangkah lebih jauh sebagai musisi tanah 


borneo. 


AThousand Fairytale mendapatkan apresiasi positif dari penikmat musik di Indonesia, dan 
di liput beberapa media kompeten dibidana musik seperti "Paling Beirisk”, "DCDC Musik 
Kita", "Rockin Battle", serta Unite Asia". Beberapa waktu lalu, Slapitout dipercaya untuk 
ikut andil dalam meramaikan festival metal terbesar di asia tenagara yaitu Hammersonic 
Fest 2017, serta melebarkan sayapnya di kota Bandung dan pulau dewata bulan mei lalu. 
Menjadikan band tanah borneo ini sebagai salah satu band yang patut diperhitungkan di 
kancah musik Indonesia. 


AThousand Fairytale tersedia di berbagai media platforms seperti Spotify, iTunes, Amazon 
dll. danjugatentunya rilisanfisik. 




Ridesea digawangi oleh 5 orang personel, 
yaitu Kemal Pramadhika (vokal), 
Riduan Achmad alias Julak Ridu (gitar), 
Oktriandana alias Tri/PapahMuda (bass), 
Tedy Arman alias Bogam (gitar), dan 
Fajar Dian Pratama alias Jarwo (drum). 

Berdasarkan kata Riduan sang gitaris nama 
Ridesea diambil dari kata "Ride*' dan "Sea" 
yang diartikan menjadi Pengendara Laut, 
rt karena musik yang kami mainkan 
memberikan nuansa seperti sedang berada 
di lautan dan dibawa oleh arus nya yang 
tenang." Ujar Riduan. Lagu-lagu yang 
sering di bawakan bertema Melankolis, 
tetapi sebenarnya 

warna dasar musik mereka bergenre Pop 
dan Rockdengan unsur Ambient. 


RIDE 

SEA 


Ridesea melakukan debut 
rekaman pada awal tahun 
2019 ketika mereka 
mengerjakan proyek singel 
berjudul "WORTH..." 
yang mana semua proses 
pembuatan lagu tersebut 
dilakukan secara independen. 
Setelah itu lanjut mengerjakan 
full album mereka pada bulan 
Juli tahun 2019. Album yang 
akan dirilis ini bertajuk 
" Unknwon Feeling”. 
Album ini berisikan 10 lagu 
dimana "WORTH" sebagai 
lagu andalannya. 


ASAL : PALANGKA RAYA 

GENRE : ROCK ALTERNATIF/AMBIENT 

INSTAGRAM: RIDESEAGRAM 



CATATAN 
KAKI 


ASAL : PALANCKA RAYA 

GENRE : FOLK 

INSTACRAM: CATATAN KAKI MUSIK 

EMAIL : SURELCATATANKAKI@GMAIL.COM 


Catatan Kaki berakar dan tumbuh sejak 2016 
di Kota Cantik Palangka Raya. Sebelumnya 
dikenal lewat proyek musik bernama panggung 
Herman, kemudian pada Februari 2018 bersama 
kedua kawannya yang kerap membantu pada 
rekaman maupun di panggung, Yoga U.P. dan 
Novan Primadana. Mereka bertiga melebur menjadi 
satu grup musik yang disepakati bernama Catatan Kaki. 

Catatan Kaki telah mengeluarkan sebuah album penuh 
pada 2017 bertajuk Keluh Kisah, dimana lagu Lika-liku 
Pekerja menjadi lagu andalan pada album tersebut. 
Lika-liku Pekerja berkisah keseharian para personil 
Catatan Kaki diluar dari kehidupan musik, suka duka 
dalam menafkahi hidup itu sendiri. Tak dinyana, lagu 
tersebut menggugah banyak orang yang merasa 
nasibnya senada dengan larik-larik di lagu Lika-liku Pekerja. 
Hal itu juga yang membawa Catatan Kaki pada Mohammad 
Fahmi Iskandar yang merupakan sineas muda asal kota 
Makassar untuk menggarap video musik Lika-liku Pekerja, 
keduanya tak pernah bertemu langsung, atas dasar saling 
berkontemplasi di bidang seni masing-masing maka terciptalah 
video musik kolaborasi seniman antar pulau yang justru hanya 
karyanya yang bertemu. 



Dwazed berdiri pada 1 Mei 2017 Hingga saat ini, Dwazed telah 
di Palangka Raya Indonesia, mengeluarkan sebuah EP bertajuk 
Berbekal ingin meramaikan skena Fragment yang berisikan 6 (enam) 
musik Palangka Raya yang sedang buah lagu yang dikeluarkan 
berkembang dengan menggusung bertepatan dengan acara Record 
genre musik yang berbeda, 4 sekawan Store Day Palangka Raya 2018, 
Hasymi Surya (Ami), Enrico Penyang (Rico), 2 (dua) buah video lirik dan sebuah 
Bayu Eko (Bayu) dan Brata Kusuma (Brata) video clip. Sejauh ini Dwazed telah 
yang awalnya memiliki band masing-masing aktif meramaikan panggung- 
akhirnya bertekad untuk dapat menjadi panggung musik di Kota 
kelompok musik yang dapat membawa nama Palangka Raya. 

Kota Palangka Raya dikenal di skena musik 
nasional. Dibekali dengan bermacam varian 
influence yang berbeda-beda, Dwazed 
berhasil meracik ramuan musik mereka sendiri 
yang bahkan sampai saat ini mereka masih 
belum mengerti betul secara spesifik apa nama 
genre musik mereka tersebut. Dan tanpa pikir 
panjang mereka menggabungkan unsur rock 
modern yang kadang diselingi oleh sedikit 
ketukan ganjil kemudian didindingi oleh ambient 
noise hingga dentuman metal yang kadang 
menghantamdi beberapa bagian lagu. 

Namun beberapa media yang pernah meliput 
diantaranya menamai genre mereka dengan 
sebutan 'Shoeqaze'. 






DWAZED FT.CINDY - BIAS 


ASAL : PALANGKA RAYA 

GENRE : SHOEGAZE 

INSTAGRAM: DWAZED 






/s 




Terbentuk diakhir 2005 dengan format teenage 
punkrockers masih membawa nama suck rindjink(suk 
rinjing = sutil). bermain dengan tema lagu percintaan dan 
sekolah, melakukan pergerakan singkat dan kemudian 
- merubah nama menjadi “The Rindjink”(TR) di akhir 2007 
dengan bermodalkan lagu “berlari” menjadikan TR menjadi 
salah satu band yang sering manggung dikota sekitaran 
Kalimantan selatan. 




THE 

RIND 

JINK 




Album Penuh 
Keringat & xLEGACYx 
menjadi kebanggan sendiri 
untuk TR, ditahun 2018 
mendapat kesempatan 
bekerjasama dengan bilik 
bersenyawa membuat video 
klip berjudul “Taklukan 
Dunia” terdengar klise tapi 
ya namanya cita-cita harus 
tinggi biar jatuhnya ga terlalu 
jauh dari yang diharapkan. 
Dengan personil baru 
semoga bisa membuat TR 
lebih bisa berkarya lebih baik 
dan lebih banyaklagi. 


ASAL : BANJARMASIN 

GENRE : POP PUNK 

INSTAGRAM: THERINDJINK 
YOUTUBE : THERINDJINKTV 






Teman-teman saya banyak 

S yang bilang; "kemana aja lu. 

Yang lain udahan. Id barn mulai", 
saat saya kembali ngeband di 
sekitaran tahun 2014 lalu bersama 
Weirdos. Tahun itu, kondisi skena 
memang tidak sebagus beberapa 
tahun sebelumnya, dimana gigs 
kolektif saja bisa mengumpulkan 
ratusan bahkan seribuan anak muda. 

Tapi, ya, namanya juga hobi. Saya 
nggak mikir bakal ditonton ribuan 
orang juga. Soalnya perasaan paling 
"wow"saat di atas panggung adalah 
ketika ada orang-orang yang bernyanyi 
bersama Anda menyanyikan lagu Anda 
sendiri. Itu aja cukup. 


ASAL : BANJARMASIN 

GENRE : ROCK ALTERNATIF 

INSTAGRAM: WEIRDOSJD 
YOUTUBE : WEIRDOSJD 























Band yang terbentuk sejak tahun 2008, kemudian 
berkonsentrasi pada nuansa Chillhop/ Vibe musik 
sejak tahun 2017 dan mengganti nama mereka 
menjadi "Penembak Jitu". 


Launching Album pertamanya yaitu "Semantik" di awal 
tahun 2019 dan Terdapat ada 8 (delapan) Lagu yang 
ditulis dengan gaya bahasa Metafora Sufistik dan 
sudah Rilis yang mana sudah bisa di dengarkan di 25 
aplikasi Musik dunia & video official Lyric di Youtube. 
Dan kami baru saja mengadakan tour Indonesia dan 
Malayasia yaitu kami beri nama tour kami "Semantik Tour" 
pada bulan juli (4-27)2019 yaitu 12 kota yng kami singgahi 
Malang, Surabaya, Bali, Jogja, Semarang, Bandung, Bogor, 
Sukabumi, Jakarta, Bekasi dan 2 kota di Malaysia, Kuala 
Lumpurdan Ipoh. 


ASAL : BANJARMASIN 

GENRE : CHILLPOP/VIBE 

INSTAGRAM: PENEMBAKJITU_OFFICIAL 
EMAIL : PENEMBAKJITU.OFC@GMAIL.COM 






















































DISCOGRAPHY 

- Kompilasi Nyala Lampu (2009) 

- Kompilasi South Borneo United (2009) 

- South Borneo Squad (2010) 

-Crows EP (2012) 

-Home (2018) 


SOCIALS 

Instagram :HSROfficial 
Youtube :HeatSeekerRockets BJM 
Twitter : @HSR_Official 

FB : Heat Seeker Rockets 


ASAL 

GENRE 

EMAIL 


: BANJARMASIN 
: MODERN METALCORE 
: HSROFFICIAL@GMAIL.COM 


Pada tahun 2009 Heat Seeker Rockets 
(HSR) yang mengusung genre Modern 
Metalcore ini merupakan salah satu finalis 
dari LA Indiefest regional Surabaya. Dan 
lewat single “We Are Not Dead” HSR 
Tergabung dalam salah satu project 
South Borneo Squad, bersama 3 band 
lainnya, yaitu, Monster Jelly, 
New Day Is Over dan The Rindjink. 

HSR terbentuk pada tahun 2007, dan baru 
ditahun 2012 merilis EP pertama berjudul 
“Crows EP” launching dan dirilis dalam bentuk 
fisik, yaitu cd. Di tahun 2018 HSR kembali 
merilis album penuh yang berjudul “Home”. 





dari tema2 lagu yg kamu 
bawakan, kami berharap 
generasi muda saat ini 
tidak menjadi generasi yg 
acuh, melainkan sebagai 
generasi yg kritisterhadap 
lingkungan maupun 
situasi sosial, kami 
berharap lagu kami 
adalah salah satu awal 
pergerakan langkah para 
aktivis untuk bersuara 
dengan budaya. 
WajahAbstrak 







BROUNCE 



Brounce merupakan band 
beraliran alternatif pop dari 
Samarinda, Kalimantan 
Timur. Band ini lahir dari 
orang-orang yang berprofesi 
sebagai penyiar radio yang 
mengudara di satu station 
radio yang sama, mereka 
adalah Putra (vocal/gitar), 
Naldy (gitar), Arkha (bass), 
Angga (keyboard) dan Agie 
(drum) yang senang 
bermain musik bersama, 
hingga manggung di event- 
event music lokal. 


Genre musik yang 
dimainkan oleh Brounce 
tidak memiliki batasan 
tersendiri, musik yang 
dimainkan oleh Brounce 
yaitu musik Brounce itu 
sendiri. Dan jika ditanya 
jenis musik apa yang 


diusung oleh Brounce, maka Brounce menyerahkan 
sepenuhnya kepada pendengar. Dalam pengertian 
bahwa Brounce tidak akan hanya berhenti di satu 
gendre tertentu, namun yang pasti tetap bermusik 
dengan ciri yang sudah mereka miliki. 

Karena tumbuh bersama di dunia broadcast radio 
dan event, band mereka pun diberi nama Brounce 
"Brothers In Announcer" yang mereka artikan 
persaudaraan dalam kepenyiaran.Brounce terbentuk 
pada 9 agustus 2012 di Samarinda.Kebersamaan 
mereka dalam bermain musik telah menguatkan 
karakter bermusik mereka dengan banyak 
memainkan lagu-lagu dari U2, Radiohead, 
Coldplay, Oasis dan band dari tanah britania 
lainnya. 




ASAL : SAMARINDA 

GENRE : NOISE ROCK 

INSTAGRAM: VISUALOFILLUSIONDREAM 
YOUTUBE : VISUAL OF ILLUSION DREAM 


Walau muncul dengan attitude musik keras, Void tetap 
memperhatikan sisi musikal dari lagunya. Sebagai contoh untuk 
menggambarkan keadaan yang dirasakannya 

Void menggunkanan ritme punk yang menyenangkan dibagian 
verse dan heavy rock di bagian reff. 


dan dalam Video Lyric difungsikan untuk mengantarkan 

audience dalam menikmati beat, lirik, serta warna musik dari Void. 
Dalam pembuataan video lyric ini Void dengan industry 

dan komunitas lokal, yaitu Ditz Brand dan Three Am Video. 


menjadi single dengan video lyric 
pertama yang mereka rilis sejak berdirinya di 







Terbentuk di akhir tahun 2017, 
Walkinsomnia merupakan band yang 
berasal dari kota Samarinda. Band ini 
terdiri dari 5 orang anggota yang 
memiliki latar belakang musik yang 
berbeda. Berisikan Lery Palario pada 
vokal, Achmad Zulfikar padagitar, 
Mauly Diemas Mahardhika pada bass, 
Wardhana G. pada drum, dan 
Zulkharis Syafitripada programming & 
synth, Walkinsomnia menyuguhkan 
warna music Modern/Alternative Metal. 

Setelah melalui berbagai macam fase 
dan pengalaman di skema music 
Samarinda, Walkinsomnia hadir 
dengan “Killing Me Slowly”, sebuah 
karya yang mencoba menceritakan 
tentang perspektif pengalaman 
traumatis seseorang yang dihantui 
dengan problematika di masa lalu. 
Dalam karya ini, Walkinsomnia berniat 
menggambarkan bagaimana rasanya 
terjebak dalam kelamnya masa lalu 
yang menyakitkan dari seorang 
individu, dan selalu mencoba mencari 
jalan keluar dibumbui dengan music 
distorsi, sedikit ambient, dan edm 
seperti trap dan dubstep. 


Ada beberapa referensi musik yang 
tertuang di dalamnya seperti 
pengaruh dari I See Stars, Bring Me 
The Horizon, dan Linkin Park. Untuk 
liriknya sendiri, Lery selaku penulis 
lirik banyak terinspirasi dari cara Sam 
Carter (Architects), Oliver Sykes 
(Bring Me The Horizon) dan Chester 
Bennington (Linkin Park) dalam 
menulis lirik. Dari segi tema liriknya, 
Lery terinspirasi dari pengalaman 
trauma teman dekatnya. 


WALK 

INSOM 

NIA 







SOUND 

SAMPAH 


ASAL : SANCCAU, KALIMANTAN BARAT 

GENRE : GRUNGE 

INSTAGRAM : SOUND_SAMPAH 

YOUTUBE : SOUND.SAMPAH OFFICIAL SAMPAH 

SOUNDCLOUD: SOUNDSAMPAH 



Sound Sampah adalah Band Grunge Atau Seatle sound yang berasal dari Sanggau 
kalimantan barat. Band Ini Telah merilis EP “Klimaks Yang Tertunda” pada tahun 2016 
silam, dan sound sampah juga terlibat dalam beberapa kompilasi. Sound sampah sendiri 
telah melalang buana dari bermacam gigs yang ada di Kalimantan Barat. 

Dan mereka juga sempat mengikuti tour bersama band grunge asal Bandung pada tahun 
2017 dan di tahun 2018 sound sampah tour ke Serawak dan Kinabalu. Tahun ini sound 
sampah sedang dalam proses pembuatan materi album mereka yang akan dirilis tahun 
2020 . 

Erol (vokal/gitar) dan Abot aka odink (drum) Duo Bersaudara ini Di perkuat Oleh melky 
(Gitar) Serta Ibung (bass) yang menjadikan mereka semakin solid menggaungkan 
aliran grunge di Sanggau kalimantan barat. Sebuah Mini Album Sudah mereka telurkan 
Dengan Judul “klimax Yang Tertunda”. “ayah,waras,Korrupdoart,es es, dan Song 
Andalan 3 Jurus Menuju mati”. 






















FATALPLAN 


Tepat nya di Sanggau Sebuah Kota di Kalimantan Barat, 
Fatalplan Terbentuk di penghujung 2016 silam. Diprakarsai oleh 
tiga lelaki bernama Reza (vokal/bass), Agi (vokal/gitar), dan Edik 
(drum). 



Secara musikalitas, musik yang dimainkan cukup 
sederhana. Sound yang di mainkan serupa dengan Rancid, The 
Clash atau Jawbreaker. Padar/'/fgitarnya, Fatalplan banyak 
mengedepankan efek distorsi gitar yang meraung-raung 
dengan tempo musik yang cepat. 

Berjalan nya waktu Membuat Fatalplan Banyak Mendapat 
Refrensi dari Sebuah Kesadaran Akan Musikalitas Masing 
masing Personil, dan Ingin Mencoba Mendobrak SekatSekat 
dalam Bermusik yang biasa di sebut dengan Genre/Aliran 
yang di rasa HampirSeragam. 

Tidak ingin Keluar jauh dari Sekat Sekat itu Fatalplan Tetap 
Menjadikan Punkrock Sebagai Benang Merah Dalam bermusik 
karena Merasa Cocok dengan Spirit Spirit di dalam nya Yang 
tidak Bisa di ungkap Kan dengan Hanya kata kata. 




ASAL : SANGGAU, KALIMANTAN BARAT 

GENRE : PUNK ROCK 

INSTAGRAM : FATAL_PLAN 

YOUTUBE : FATAL PLAN 



Unsettled, merupakan band asal kota Sintang yang 
terbentuk sejak September 2018. Terbentuk saat 
berkumpul disebuah gigs kecil di sintang, Band ini 
memiliki genre pop punk. Unsettled juga telah merilis 
sebuah EP berjudul "September Story" pada 
Desember 2018 berisi 3 lagu yang mengisahkan 
tentang kehidupan dan persahabatan. Band ini 
memiliki 5 personil, yaitu Hendi Kuswanto (vocalis), 
Victorinus (gitaris), Rendi Saragih (gitaris), Agung 
Rikardo (bassis), dan Ahmad Sholihin (drummer). 



ASAL : SINTANG, KALIMANTAN BARAT 

GENRE : POP PUNK 

INSTAGRAM: UNSETTLED.OFFICIAL 
YOUTUBE : UNSETTLED OFFICIAL 









MERAH 

JINGGA 


Merahjingga adalah band yang 
berasal dari kota Pontianak, 
Kalimantan Barat. Berdiri sejaktahun 
2016 bulan juni. Merahjingga dalam 
formasi awal mengusung genre folk, 
dan pada tahun 2018, tepatnya pada 
perayaan hari jadi yang ke dua tahun, 
Merahjingga mengubah haluan genre 
menjadi kontemporer folk etnik 
dengan berbagai pertimbangan. 






/; 


Merahjingga, sebuah band yang 
meramu musik etnis, akustik, 
modern, dan tampil dengan berbagai 
alat p?ftisik traditional serta 
kontemporer untuk disajikan' kepada 
pendengar. IMemberk^/arna yang 
berbeda, jmemburat Merahjingga 
melekat djingatan sebagai band 
Kontempo^r folk etnik. Merahjingga 
bermakna suara jiwa. Merah 
memoresentasik apLg uara dan jingga 
identik dengan £enja yang sejatinya 
membawa ketenangan jiwa, namun 
tidak meninggalkan semangat kritis 
dalam setiapliriknya. 



Merahjingcp^d 

1. Vokalis 
Muhammad Sanusi 
dipanggil Anchi 

2. Vokal 2 + Kontemporer adalah 
Fathurahman, dan akrab 
dipanggil Atuy 




3. Additional vokal 2 + perkusi 
adalah Januarius Petrik Nayau, 
dan dipanggil Nayau 

4. Addittional seruling adalah 
Yunus Pratama, dan akrab 
dipanggilAnyap 

5. Additional keyboard + vokal 2 
adalah Adventus Tagas, dan 
dipanggil Tagas, 


ASAL : PONTIANAK 

GENRE : KONTEMPORER FOLK ETNIK 

INSTAGRAM: MERAHJINGGA 

YOUTUBE : MERAHJINGGA OFFICIAL 

EMAIL : MERAHJINGGAMUSIK@GMAIL.COM 




Tiberias, Band asal 
Pontianakyang beraliran Rock 
Alternative ini sudah terbentuk 
dari tahun 2016. Digawangi 
oleh Beng, Memet, Noval, Tian 
& Robby. Tiberias memainkan 
musik Rock yang simple tapi 
manis. Dengan memainkan 
Chord-Chord Simple di musik 
mereka, tetapi ditambah manis 
dengan sound synth di setiap 
lagunya. 

Dan untuk sekarang 
Tiberias lagi proses dalam 
pengarapan album pertama. 
Setelah Pada tahun 2018 
mengeluarkan rilisan single di 
Record Store Day Pontianak,di 
tahun 2019 Tiberias kembali 
mengeluarkan rilisan fisik di 
event Record Store Day 
Pontianak, demo 4 lagu-nya 
dengan format live studio 
mendapat apresiasi yang baik 
dari para pendengar music 
Pontianak. Album pertama 
Tiberias benar-benar digarap 
dengan sangat hati-hati & tidak 
terburu-buru. Karena kami 
yakin, berproses itu indah dan 
harusdinikmati. 














Kasya adalah solois muda seorang penyanyi dan penulis 
lagu asal Pontianak, Indonesia. Berawal dari 
kegemarannya mendengarkan musik lintas masa dan 
generasi, kasya mulai mencoba untuk menulis sambil 
memainkan gitar didalam kamarnya. Dengan 
kesederhanaan pada lirik dan tiap chord yang 
diciptakannya, Kasya memutuskan untuk mengusung 
musik ber-genre pop-folk, dan iseng mulai merekam dari 
telepon selulernya, ternyata Mendapat respon positif. 



Keluar dengan format 
band karena ingin coba 
menggali warna lain di 
musik folk.untuk itu 
kasya menggaet 
beberapa musisi untuk 
workshop bareng dan 
memulai rekaman 


ASAL : PONTIANAK 

GENRE : POP - FOLK 

INSTAGRAM: _ KASYA 

YOUTUBE : KASYA 


dengan lebih serius. 


















Pada April 2017 tercetuslah ide untuk 
membuat suatu band project yang 
mneawarkan sesuatu yang fresh dan 
modern. 

Awalnya kami hanya berniat untuk sekdar 
jamming distudio, dari hal tersebut kami 
mulai sadar bahwa kami menemukan 
ketertarikan di jalur genre yang sama, dan 
kami lanjut bernaung dalam sebuah nama 
“Circafaith”. Circa merupakan analogi dari 
circle yang merupakan sebuah ikatan, serta 
faith adalan iman, pondasi dari sebuah 
dasar ikatan yang kuatnan kokoh. 


ASAL : PONTIANAK 

GENRE : METAL 

INSTAGRAM : CIRCAFAITHOFFICIAL 

YOUTUBE : CIRCAFAITH 

TWITTER : CIRCAFAITH BAND 

BANDCAMP: CIRCAFAITHOFFICIAL.BANDCAMP.COM 

EMAIL : CIRCAFAITHOFFICIAL@CMAIL.COM 




LELUASA 


Leluasa adalah sebuah band yang berasal dari Sanggau, Kalimantan Barat. Yang 
terbentuk pada tahun 2016 akhir, tepat nya pada tanggal 23 November. Dengan 
formasi Tama (guitar/vocal), Didin (guitar), Deny (drum).Merupakan band yang 
mengusung aliran dengan genre “Leluasa” (berkarya atas dasar apa yang kami 
suka) Meluncurkan Sebuah single berjudul “Bumi Daranante” dan telah di kemas 
dalam bentuk MV(Movie Video). Di single “Bumi Daranante kami menceritakan 
tentang keberagaman budaya serta pesona keindahan di daerah Bumi Daranante, 
Kabupaten Sanggau. 


ASAL : SANGGAU, KALIMANTAN BARAT 

GENRE :POP 

INSTAGRAM : LELUASA_ 

YOUTUBE : LELUASA MUSIC 

EMAIL : LELUASAMUSIC@GMAIL.COM 
















ASAL : BALIKPAPAN 

GENRE : KONTEMPORER 
INSTAGRAM : TIKAMMATA 
EMAIL : NIADRIBONG@GMAIL.COM 


Tikammata adalah sebuah project dari 
Bong selama 8 tahun, bergerak 
dengan musikalisasi puisi yang berisi 
keresahan, kemarahan, cinta juga 
keluarga. Tikammata tampil dengan 
Hal hal sederhana namun besar 
dampaknya. Instrumental dan bunyi 
bunyian protes yang berbeda dari jadi 
satu ciri khas dalam penampilannya. 




•& 8 »: 



ASAL : BALIKPAPAN 

GENRE : METAL 

INSTAGRAM : TERALISTBAND 
YOUTUBE : TERALISTOFFICIAL 

EMAIL : TERALIST.BPN@GMAIL.COM 


r- 












ASAL 

GENRE 

EMAIL 


: BALIKPAPAN 
: HIP HOP 

: XXXOTOTHEBI@GMAIL.COM 


Borneoboi adalah collective Hip Hop 
dari Balikpapan yang beranggotakan 
9 orang dan lagu ini dinyanyikan oleh 
OBI featuring dengan KEVLAND. 








ASAL : BALIKPAPAN 

GENRE : BRITPOP 

INSTAGRAM : HOTLAVA_ THE BAND 
EMAIL : AMIR.BRn986@GMAIL.COM 


VISUAL ART 




PALANCKA RAYA 



Rizky Utomi, Lahir di Palangka Raya 1 
januari 1990 adalah seorang pekerja 
dengan sambilan penggiat desain dan 
artwork independen yang besar dan aktif 
dalam komunitas Mangaka Palangka 
Raya, Seringkali terlibat dalam event2 
desain lokal sebagai pelaku maupun 
penikmat, di awal 2018 juga ikut andil 
dalam galeri interaksi di akun 
@_visualdesire. 

Seorang penggambar santai yang 
sangat menyukai desain ambiguitas dan 
multitafsir. lde,Sudut Pandang, Solusi, dna 
pertanyaan adalah titik berat Pola 
Berpikirnya untuk membuat sebuah desain 
personal. 



REPRESENTASI POHON LOAK 

Saya menyebutnya POHON LOAK. Artwork ini adalah amanat 
bagi saya untuk merepresentasikan sebuah band di kota saya yang 
bemama KELINCI POHON. Saya mengambil lagu mereka yang 
berjudul LOAK sebagai ide dasar desainnya. dengan pattern seperti 
potongan kendi bekas dengan wama coklat dan campuran wama 
usang lainnya sebagai perwakilan untuk menggambarkan nuansa 
kehidupan "loak" di lagu ini sebagai visual dominannya. 

Saya memasukkan banyak element di dalam "kendi" loak ini 
sesuai kedekatan saya dengan band ini secara cukup personal, seperti 
terlihat adanya beberapa benda - benda steampunk disana 
dikarenakan memang semua personil band ini suka dengan game 
berbau demikian dan selera band ini yang cukup berniat untuk 
menggabungkan unsur sound-sound lawas namun dikemas secara 
modem.lalu banyaknya dedaunan dan batang yang tumbuh ke atas 
sebagai simbolis bagian dari pohon sebagai bentuk kehidupan dan niat 
band ini untuk berkembang. 

Empat Benda yang menyerupai Bola berwarna - warni di dalam 
kendi tersebut adalah deskripsi saya pribadi tentang ke empat personil 
band tersebut. Bola kehijauan lumut di kiri bawah menggambarkan 
sosok bassist yang cenderung penyendiri.cuek dan kalem dengan ego 
nya, Bola kekuningan di atas adalah sang gitaris yang penuh semangat 
dan keceriaan serta sifat kekanakan yang menyelimuti kerapuhan 
egonya yang berwarna hijau, Lalu ada bola di tengah. yaitu sang 
drumer dengan aliran biru terang mewakili sifat cenderung penentu 
keputusan dan teknis,serta tekad warna merahnya yang seringkali 
ingin ditutupi kesombongan hitamnya, dan yang terakhir adalah sang 
vokalis dengan keceriaan kuningnya yang mencoba beradu sifat 
melawan kepemikiran dan kesantaian birunya namun masih juga 
berbagi ego dengan wama hitamnya yang saya juga masih 
menasbihkan itu sebagai hal yang misterius. 

Terakhir bola tak berwarna di luar kendi bisa diibaratkan sebagai 
teman dan penikmat musik yang cukup perlu berpikir untuk memasuki 
ranah lagu mereka melewati celah kendi yang terbuka. 

Pemilihan nama pohon Loak sendiri bukan tanpa alasan, Selain 
terdapat unsur pohon yang tumbuh, Kita bisa memutar Gambar ini 180 
Derajat, dan kita bisa memirror gambar tersebut agar terlihat seperti 
bagian atas pohon. Dan perwujudan ini sudah bisa ditebak kenapa 
gambar ini disebut Pohon loak. Karena memang gambar ini hanyalah 
salah satu dari 4 bagian full artwork yang sudah saya rencanakan. 
Namun dikarenakan keesokan harinya sang vokalis meninggal dunia 
tepat setelah malam hari dimana saya mencoba untuk 
mempresentasikan kepada mereka makna dari gambar ini.maka 
dengan ini saya hanya akan mempublish 3 potongan sisanya sesuai 
pertimbangan dan amanat dari band tersebut kedepannya. 


x | Lorem Ipsum 



)))j J 




"Dulu pernah dibutuhkan, kadang 
menjadi primer, sekarang menjadi klasik, 
kamu berharga!" -crickets 




A 













TAIKBABI13 


Mencorat coret meja kelas 
dan menceplak karakter 
russel hobbs dari gorillaz di 
bagian belakang buku 
matematika saat jam 
pelajaran menjadi sebuah 
awal dalam proses 
pembelajarannya. memulai 
debutnya dalam dunia mural 
pada tahun 2016 skena punk 
memberikan banyak 
pengaruh pada karyanya 
dimana tema tema yang di 
pilih hampir semuanya 
tentang dinamika kehidupan 
anakjalanan pada umunya. 
"saya suka knowledge yang 
punk bawa, menyisipkannya 
dalam sebuah karya adalah 
sesuatu yang 
menyenangkan”. 





Menggambar adalah hobi saya sejak 
kecil, gambar planet, pemandangan, 
orang - orangan, dsb. Setelah 
memasuki awal SMK saya mengenal 
anak anak street art Banjarmasin, 
mulai ikut gambar dijalan jalan hingga 
meja sekolah, mengenal banyak 
teman baru di streetart dan senang 
bisa saling sharing sesuatu yg baru, 
lama kelamaan setelah saya lulus 
sekolah saya jadi lebih ingin 
mengembakan diri untuk lebih lagi, 
saya pergi berangkat ke jogja untuk 
kuliah dan ambil jurusan Desain 
komunikasi visual. 




INSTAGRAM : 

@PRIADI.HEFNI 










Apa yang terbesit di pikiran 
ketika mendengar kata tattoo? 
Premanisme,badguy,badgirl 
atau identik dengan 
kriminalisme, ya karena tattoo 
atau rajah tubuh yang dulu 
asosiasinya selalu dikaitkan 
dengan dunia preman kini 
mulai digemari oleh berbagai 
kalangan baik itu laki-laki 
maupun perempuan. Tetapi 
tahukah anda bahwa di 
kalangan suku Dayak, tato 
memiliki makna tersendiri yang 
sangat jauh dari kesan jok 
jagoan, atau sekedar gaya- 
gayaan apalagi sekedar untuk 
hiasan tubuh? Tato yang dibuat 
secara tradisional 
menggunakan duri dari pohon 
jeruk (seiring perkembangan 
z a m a n, sekarang 
menggunakan beberapa buah 
jarum sekaligus yang dikaitkan 
pada sebilah kayu) dengan 
tinta berupa jelaga yang di 
campur garam ini bagi 
masyarakat suku Dayak 
merupakan bagian dari tradisi, 
reM 


Meskipun setiap sub suku Dayak memiliki 
aturan dan motif yang berbeda-beda 
satu sama lain tapi tujuan pembuatan tato 
sendiri sebenarnya memiliki kesamaan 
secara religi yaitu berfungsi sebagai obor 
atau penerangan dalam perjalanan 
seseorang menuju alam keabadian, 
setelah kematian. Jadi, semakin banyak 
tattoo yang terdapat di tubuh seseorang 
maka semakin teranglah jalan menuju 
alam keabadian itu. Dayak adalah bagian 
dari borneo yang tidak bisa terlepaskan, 
saya suka mengangkat tema Dayak, 
karena di dalam filosofi kehidupannya 
menyisipkan arti seni menjadi bagian 
dalam dirinya (terpatri di tubuhnya 
makna dari setiap tattoo yang dibuat) 
Deskripsi Karya :Pandangan tattoo 
sebagai budaya dan strata social di 
kalangan masyarakat dan terlepas dari 
kesan negative yang ingin memberikan 
pride tersendiri terhadap suku khas 
Borneo yang menyisipkan gambar gambar 
penuh makna di tubuhnya. 






